WikipediA 


Bahasa Turkmen 


Bahasa Turkmen sekelompok dengan bahasa Tatar 
Krimea, dan Salar. Bahasa ini menjadi bahasa resmi di 
Turkmenistan, dengan jumlah penutur sekitar 3.430.000 
jiwa. Sedangkan di luar Turkmenistan terdapat kurang 
lebih 3 juta penutur atau suku Turkmen, seperti di Iran 
dengan jumlah kurang lebih 2.000.000; Afganistan: 
500.000 jiwa dan Turki sekitar 1000 jiwa. 

Semula Bahasa Turkmen pada masa Uni Soviet 
menggunakan huruf Sirilik, tetapi semenjak Saparmurat 
Niyazov, presiden Turkmenis tan naik ke tampuk 
kekuasaan pasca kemerdekaan tahun 1991, huruf Latin 
mulai diberlakukan sebagai huruf resmi negara. 

Sedangkan huruf Arab lebih banyak dipakai oleh 
masyarakat Turkmen di Iran dan Afganistan. Masyarakat 
Turkmen di Iran umumnya tinggal di provinsi Khorasan 
yang berbatasan dengan Turkmenistan. 

Referensi 


1. A Turkmen (http://www.ethnologue.com/languag 

e/tuk) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Turkmen". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Turkmen&oldid=15148556" 



Turkmen 

Turkmenge, turkmendlli, TypKMgHHe, 
TYPKMeH flu/iu, J?*jh (f 

Dituturkan di 

Turkmenistan, Iran, Afganistan, 
Irak, Rusia 

Penutur 

tak diketahui (800 juta; versi 

bahasa 

1995-2009)H 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 


■ Oghuz 


■ Eastern Oghuz 


■ Turkmen 

Sistem 

Latin, Perso-Arabic 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Turkmenistan 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

tk 

ISO 639-2 

tuk 

ISO 639-3 

tuk 

Glottolog 

turkl304 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/turk 


1304 )i 2 l 

Linguasfer 

part of 44-AAB-a 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 Juni 2019, pukul 01.11. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








































